Ia TI IP PPI 
EL Ia ai 
1 aa an 
PEREEEEEEEEEE Bl 
TN ce 
KEREEEEEEEEEEEE 
KEREENI FEE KE REK EKP EUEEEEEE 
KEREEEEEEEKEEEKEEEE KE EE 
KEKEEEKEEEKEKEEEEEE -» HE ai SI 
KEREENERERKEEENENER -» KENNER ai ISI 
Ea ai 
Ia Si 
Ia TX KK Bi 
|) 
| Ta TI PPI 
# aa IS 
F Di H 
2 s ra I 
5 “Na 
-— 
— Ip dhudan 
! 
| lin, 
/ 1 
—» “ Ia 
/ B7 
ON, Ap” 


LA hi 


Belajar Dasar Bahasa Korea 


Untuk Pemula Dengan Mudah 


Belajar Bahasa Korea Untuk Pemula 


Hangeul, Kosakata, hingga Percakapan Bahasa Korea 


Pesatnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada abad ke-21 
membuatnya menjadi salah satu negara berpengaruh di dunia. Di 
seluruh dunia, bahasa Korea menjadi salah satu bahasa yang menarik 
untuk dipelajari, dimana jumlah pengguna bahasa Korea kini mencapai 
80 juta orang. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Korea saat ini 
khususnya dari segi Korea wave, dimana banyak drama Korea sampai 
grup musik Korea yang banyak digandrungi anak muda membuat 
semakin banyak orang yang tertarik belajar bahasa Korea. 


Kini berbahasa Korea tidak lagi cuma sekedar sebagai bahasa 
tambahan untuk dipelajari. Sekarang bahasa Korea juga bisa 
membantu meningkatkan kepercayaan diri, terlebih saat mencari 
pekerjaan di perusahaan multinasional Korea seperti Samsung, 
Hyundai, LG dan lain-lain. 


Persaingan-masuk ke perusahaan-perusahaan besar sekelas Samsung 
memang berat. Tapi Sobat Cakap tidak perlu risau atau khawatir karena 
tidak-punya-waktu untuk-belajar bahasa Korea. Kamu bisa mulai 
belajar bahasa Korea untuk pemula. Banyak Sobat Cakap lainnya yang 
juga ingin belajar berbahasa Korea namun tidak punya banyak waktu 
dan kesempatan. 


Di Artikel ini, Sobat Cakap akan mendapatkan informasi lengkap dan 
insightful seputar bahasa Korea. Dengan cara ini, Sobat Cakap bisa 
mengetahui dasar-dasar bahasa Korea dan tahu cara belajar bahasa 
Korea yang paling tepat. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 1 


Bahasa Korea 


Introduksi 


Berkenalan dengan Bahasa Korea 


Bahasa Korea atau Hangeul Korea merupakan bahasa resmi yang 
digunakan di Korea Selatan dan Korea Utara. Selain dituturkan oleh 
bangsa Korea, bahasa Korea secara luas juga dituturkan di Yanbian, 
Tiongkok Timur Laut. 


Kalau bicara soal dunia, sedikitnya ada 78 juta orang yang menuturkan 
bahasa Korea. Para penutur bahasa Korea ini pun tersebar di beberapa 
negara, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan Kanada. Dengan 
jumlah penutur yang begitu banyak, bahasa Korea pun didapuk 
menjadi salah satu bahasa paling populer dan menempati urutan ke-12 
di dunia. 


Beberapa ahli mengategorikan bahasa Korea sebagai kelompok 


bahasa Altaik. Meski begitu, bagi banyak orang bahasa Korea dianggap 
sebagai bahasa isolat: 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 1- Bahasa Korea 


Sejarah Bahasa Korea 


Saat baru belajar bahasa Korea, Sobat Cakap mungkin merasa kalau 
bentuk tulisan Korea punya beberapa kesamaan dengan tulisan 
Mandarin atau Jepang. Hal ini sangat beralasan, karena tulisan Cina 
yang disebut Hanzi sendiri memang punya pengaruh besar pada 
tulisan beberapa negara di Asia. 


Sebelum memiliki tulisan sendiri, bangsa Korea menggunakan aksara 
Cina untuk menulis. Tulisan Korea pertama kali ditemukan di tahun 
1443 oleh seorang raja bernama Raja Sejong. Raja Agung Sejong 
sendiri merupakan raja ke-4 dari.Dinasti Joseon. Pada saat itu, bangsa 
Korea sebenarnya sudah memiliki bahasa lisan sendiri. Meski begitu, 
banyak dari rakyat Korea kala itu yang masih buta. huruf. 


Kekhawatiran tersebut membuat Raja Sejong terdorong untuk 
menciptakan sistem tulisan Korea. Pada saat itu, sang raja memulainya 
dengan membuat 24 abjad sederhana yang terdiri dari 14 huruf 
konsonan dan 10 huruf vokal. 


Bagi orang yang baru belajar bahasa Korea untuk pemula, tulisan 
Korea-mungkin terlihat rumit. Namun setelah hafal huruf vokal yang 
ditulis ke samping dan huruf vokal yang ditulis ke bawah, proses belajar 
Hangeul Korea berikutnya akan terasa lebih mudah. 


Perkembangan Bahasa Korea 


Seiring dengan popularitas budaya K-Pop, bahasa Korea pun semakin 
menyebar luas. Tidak sedikit pecinta K-Pop yang belajar bahasa Korea 
karena hal tersebut. Umumnya, mereka belajar secara otodidak melalui 
percakapan bahasa Korea yang mereka dengan di serial drama 
ataupun lagu-lagu populer. Namun sebelum bahasa Korea dan tulisan 
Korea menyebar luas ke seluruh dunia, sebenarnya tulisan Korea atau 
Hangeul Korea sempat ditolak oleh beberapa kalangan orang Korea. 


www.cakap.com 5 


@ cakap 


Bagian 1- Bahasa Korea 


Saat pertama kali dipublikasikan oleh Raja Sejong pada tanggal 9 
Oktober 1446, banyak penganut Confusian yang menentang skrip 
Hangeul Korea atau yang kala itu disebut Hunminjeongeum. Mereka 
berpendapat kalau skrip tersebut bisa membuat Korea terisolasi dari 
dunia dan ingin tetap mempertahankan budaya Cina yang sudah lama 
digunakan. 


Meski mendapat penolakan, Hangeul Korea tetap disebarkan secara 
perlahan dalam beberapa dokumen. 


Pada masa pendudukan Jepang yakni pada tahun 1930, bahasa Korea 
sempat dihapuskan dan tidak diajarkan di sekolah. Pada tahun 1933, 
sistem pelafalan Korea pun ditemukan dengan berdasarkan pada 
Hangeul Korea. Sampai akhir tahun 1980, Hanja dan Hangeul Korea 
masih tetap digunakan secara bersama-sama. Meski begitu, secara 
bertahap penggunaan Hanja terus berkurang digantikan dengan 


Hangeul Korea. 
Dialek Bahasa Korea 


Snya 


Yukjin dialect 


Korea memiliki beberapa dialek bahasa. 
Setidaknya, ada 6 dialek yang banyak 
digunakan di negara tersebut. Kelima 
dialek tersebut adalah dialek Yukjin, 
Gangwon, Hamgyong, Pyongan, 
Chungcheong (Central) , Gyeongsang, 
Jeolla dan Jeju. 


Setiap dialek memiliki karakternya 
masing-masing. Tingkat kesulitannya 
juga berbeda-beda. Jika bicara soal 
tingkat kesulitan, dialek Jeju dinilai 
yang paling sulit. Bahkan orang Korea 
sendiri belum tentu memahaminya. 


NEO 
Jeju language 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 1- Bahasa Korea 


Fakta Menarik Tentang Bahasa Korea 


Terlepas dari popularitasnya yang terus meluas ke seluruh dunia, 
bahasa Korea memiliki beberapa fakta menarik yang mungkin belum 
banyak diketahui. Berikut beberapa fakta menarik tentang bahasa 
Korea. 


1. Bahasa Korea memiliki sistem honorifik 
Sama seperti beberapa bahasa daerah di Indonesia, bahasa Korea juga 
memiliki sistem honorifik. Ada perbedaan kosakata bahasa Korea 
yang digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih 
dihormati. Saat berbicara dengan orang yang lebih tua, bentuk 
kosakata bahasa Korea yang digunakan lebih halus dan sopan. 


2. Peringatan hari Hangeul 
Hangeul Korea atau bahasa Korea memiliki hari peringatannya 
sendiri. Peringatan ini dilakukan setahun sekali. Di Korea Utara, hari 
Hangeul diperingat pada tanggal 15 Januari. Sedangkan di Korea 
Selatan, peringatannya dilakukan setiap tanggal 9 Oktober. 


3. Korea memiliki 2 sistem perhitungan 
Di Korea ada dua sistem perhitungan yang hingga kini masih 
digunakan. Hal ini terjadi akibat pengaruh bahasa Cina yang masih 
kental. Dua sistem perhitungan ini pun memiliki penggunaannya 
masing-masing. Ada yang digunakan untuk menyebutkan angka, ada 
juga yang digunakan untuk berhitung. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 2 


Hangeul Korea 


Apa itu Hangeul Korea? 


Seperti yang sempat dibahas sebelumnya, Korea memiliki alfabetnya 
sendiri yang disebut dengan Hangeul Korea. Alfabet ini diciptakan oleh 
Raja Sejong pada tahun 1443. 


Hangeul Korea terdiri dari 24 huruf dasar atau jamo yang terdiri dari 
14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Selain huruf vokal dasar dan 
konsonan dasar, huruf Korea juga memiliki huruf vokal rangkap dan 
huruf konsonan rangkap. Kalau Sobat Cakap baru belajar bahasa Korea 
untuk pemula, kamu bisa mulai dari sini. 


Huruf Vokal Dasar 


Cara belajar bahasa Korea harus dilakukan secara bertahap dan 
berurutan. Untuk bahasan Hangeul Korea sendiri, Sobat Cakap bisa 
memulainya dengan mengenal huruf vokal dasar. 


No Hi if Bunyi Pen gucapan 
aa 1 Seperti a pada "ayam" 
2 | & | ya | Seperti ya pada "yakin" 
Ke MNEc ng SnE RI Seperti o pada "omong" 


Seperti o pada “orang” 
Seperti pada “yoyo” 


5 Seperti e pada “elang” 
(Mo| 0 | io Seperti i pada "ikan" 


www.cakap.com 6 


@ cakap 


Bagian 2 -Apa itu Hangeul Korea? 


Huruf Vokal Rangkap 


Huruf vokal rangkap sebenarnya merupakan pengembangan dari 
huruf vokal dasar dan huruf konsonan dasar. Kelompok huruf ini 
terdiri dari 11 huruf gabungan yang bisa dilihat di bawah ini. 


www.cakap.com 7 


@ cakap 


Bagian 2 - Apa itu Hangeul Korea? 


Huruf Konsonan Dasar 


Jumlah huruf mati atau huruf konsonan dasar Korea ada 14 huruf. 
Biasanya, huruf ini dipelajari di awal proses belajar bahasa Korea untuk 
pemula. 


“4 Kiyeok / Giyeok (714) 
ai L Nieun (-I2) 
(3 C Digeut / Tigeut (LI-) 
— 2 
&) 
KX 


- 
6. Bieup (HIS) 


7 x Siot (AIR) 


Na 

PT 

PT 
412 | tara 

Na 

pr 

Na 


leung (012) 


—— 
Sean 
Sa memet 
map 


www.cakap.com 8 


@ cakap 


Bagian 2 - Apa itu Hangeul Korea? 


Huruf Konsonan Rangkap 


Selain vokal rangkap, bahasa Korea juga mengenal konsonan rangkap. 
Setelah belajar huruf-huruf dasar, Sobat Cakap bisa lanjut ke tahap cara 
belajar bahasa Korea berikutnya yakni belajar huruf konsonan rangkap. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 2 - Apa itu Hangeul Korea? 


Huruf Konsonan Akhir 


Tahap cara belajar bahasa Korea berikutnya adalah konsonan akhir. 
Sebenarnya konsonan akhir tidak berbeda jauh dengan konsonan 
biasa. Perbedaannya hanya terletak pada cara bacanya. Selain itu, 
hanya beberapa huruf konsonan Korea saja yang dapat dibaca sebagai 
konsonan akhir. Bagi yang baru belajar bahasa Korea untuk pemula, 
berikut huruf konsonan akhir Korea. 


Untuk beberapa.huruf konsonan rangkap, saat ditempatkan di akhir 
juga ada perubahan bunyi. 


www.cakap.com 10 


@ cakap 


Bagian 2 - Apa itu Hangeul Korea? 


Cara Menulis Hangeul Korea? 


Kalau Sobat Cakap baru mulai belajar bahasa Korea, awalnya mungkin 
akan merasa bingung dengan tulisan Korea. Menghafalkannya saja 
sudah menantang, apalagi menulisnya. Tak mengherankan, cukup 
banyak orang yang hanya fokus belajar percakapan bahasa Korea. 


Meski terlihat rumit, tulisan Korea sebenarnya tidak semenakutkan itu. 
Sobat Cakap cukup perlu tahu bagaimana cara dan tahapan 
menulisnya saja. Kalau sudah tahu prosesnya, belajar bahasa Korea 
pasti jadi terasa lebih menyenangkan. 


Dulu tulisan Korea ditulis dari sisi kanan dan berlanjut secara vertikal. 
Tapi seiring dengan perkembangan zaman, aturan penulisannya 
berubah dan mulai mengikuti cara penulisan huruf latin, yakni dari 
kiri. 

Saat menulis, Sobat Cakap juga perlu tahu kalau tulisan Korea itu 
dimulai dari huruf konsonan. Setelah itu baru beralih ke huruf vokal. 
Kalau Sobat Cakap belajar bahasa Korea untuk pemula, tidak ada 
salahnya kalau menyontek sedikit tabel huruf Korea dalam bahasan 
sebelumnya. 


Sebagai contoh kalau ingin menulis kata Hangeul, sedikitnya ada 5 
tahap yang harus dilalui. 


1. Kata Hangeul terdiri dari dua suku kata, yakni “Han” dan “Geul”. Jadi 
saat menulis tulisan Korea, Sobat Cakap bisa mulai dari suku kata 
“Han" baru setelah itu suku kata “Geul" 

2. Jika dipisah, kata “Han” terdiri dari 3 huruf, yakni h, a dan n. Di sini 
konsonan intinya adalah “h”. Jadi Sobat Cakap bisa mulai dari huruf 
ini 

3. Tulis huruf “h” (S) terlebih dahulu, kemudian “a” ('f) di sebelah 
kanannya kemudian terakhir tulis huruf “n” (-) di bagian bawahnya. 
Setelah digabung, suku kata “han” akan tertulis seperti ini “$t” 

4. Suku kata berikutnya, yakni geul juga ditulis dengan cara serupa, 
yakni mulai dari konsonan utama ' (g) t — (eu) t S (I). Setelah 
disusun, suku kata geul dapat ditulis menjadi “8” 

5. Jika kedua suku kata sudah selesai ditulis, gabungkan keduanya. 
Dengan begitu, hasil akhir tulisan Hangeul akan jadi seperti ini “&t 8" 


www.cakap.com 1 


@ cakap 


Bagian 2 - Apa itu Hangeul Korea? 


Penulisan huruf Korea bisa sejajar atau menurun per suku kata. Ini 
tergantung dari huruf vokal yang mengikuti konsonan intinya. Tahapan 
cara belajar bahasa Korea yang satu ini memang tidak mudah. Tapi 
kalau Sobat Cakap rajin berlatih, lama-lama pasti jadi semakin fasih 
menulis kosakata bahasa korea. 


Han #  Geul 5 Hangeul 


Han: 
sala An ae 
S-H t- Or- Ha Ot- Han 
Geul: 


Ag —-eu J-geu —-geul 


www.cakap.com 12 


@ cakap 


Bagian 3 


Kosakata Bahasa Korea 


KosaKata Sehari -hari 


Pengucapan Salam 


Cara belajar bahasa Korea yang paling efektif adalah melalui 
percakapan. Namun sebelum masuk ke percakapan sehari-hari bahasa 
Korea, Sobat Cakap tentu harus tahu kosakata apa yang biasa 
diucapkan. Pengucapan salah adalah salah satu kosakata bahasa 
Korea yang paling mendasar. Berikut beberapa contoh pengucapan 
salah dalam bahasa Korea. 


ordo? Apa kabar? (Informal) 
ordo LI 7k? Apa Kapat Kera 
ol AMI Selamat tinggal! 

S1 ANA Selamat tinggal! 

IU SLCk Kabar baik. 

SSL Tidak baik. 


ro 
Ol 


ud TS 
4 Jofu 


re 
OH 
n 


H2 SLIEP Senang bertemu 
Bagaimana kabar 
Permisi (Formal) 
CE OEEAICE Sampai bertemu lagi 


www.cakap.com 13 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


@ cakap 


Pengucapan Perkenalan Diri 


Saat belajar percakapan bahasa Korea, perkenalan diri merupakan 
salah satu percakapan yang dipelajari di awal. Jadi bagi Sobat Cakap 
yang baru belajar bahasa Korea untuk pemula, kamu bisa memulainya 


dari kalimat pendek berikut ini. 


Je ireumeun.....ieyo 


Jeoneun.....eEseowasseoyo 
Jeoneun.....sarieyo 


Je naineun.....ieyo 


Je jikeobeun.....ieyo 


kat 
2 gi 
2 


X 
A 
le) 

al 


kak Kyeolheon ajik an 
haesseoyo 


www.cakap.com 


| | 
Hangungmareul Saya bisa bicara 
jogeum hal su isseoyo sedikit bahasa Korea 
Hangungmareul Saya tidak bisa bicara 
mothaeyo bahasa Korea 
Saya belum menikah 


Saya berasal dari 


Saya berusia 


Umur saya ..... 


Pekerjaan saya 


Saya tinggal di.... 


14 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Pengucapan Kata Ganti Orang 


Dalam percakapan bahasa Korea, Sobat Cakap tentu tidak melulu 
menggunakan nama panggilan. Terkadang kamu perlu menggunakan 
kata ganti agar percakapan tidak terlalu kaku. Jadi untuk 
meningkatkan skill percakapan bahasa Korea, berikut pengucapan 
kata ganti orang yang perlu Sobat Cakap pelajari. 


Saya 


No 
Ge 
Uri i 


ea 
ep 


Oppa Sebutan kakak laki-laki 
dari adik perempuan 
Sebutan kakak laki-laki 
H 
- . Sebutan kakak perempuan 
ab dari adik perempuan 
3 Sebutan kakak perempuan 
Iu 
23 
sera okt | Abosilppa 
ala 
SOFA KI Kakek dari pihak ayah 
SI Sora Weharaboeji Kakek dari pihak ibu 


SL Nenek dari pihak ayah 
O| EL Nenek dari pihak ibu 


www.cakap.com 15 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Pengucapan Selamat 


Kosakata bahasa Korea yang juga perlu dikuasai adalah pengucapan 
selamat. Berikut ucapan selamat yang paling sering digunakan dalam 
percakapan bahasa Korea. 


| Saengil chuka 
SIS hamnida/Saengil Selamat ulang tahun! 
chukhahaeyo 


AM PMI Selamat datang (informal) 


Ms gol OM 
S2 R3 BUM 
ae a2jAOrx Meri keuriseumaseu 


www.cakap.com 16 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Pengucapan Rasa Kasih Sayang 


Penggunaan kosakata bahasa Korea yang satu ini memang lebih 
terbatas pada orang-orang yang disayangi. Berikut beberapa ucapan 
rasa kasih sayang yang biasa digunakan. 


Sayang (suarni/stri 
Chagiya Sayang (pacar) 
Oppa Sayang (perempuan 
ke laki-laki) 


Bui Sayang (suami ke istri 
TEA yang baru menikah) 


Aku kangen 


Soko 2 Aku suka kamu 


Lt Ae 9? Narang sagwillaeyo? Maukah jadi pacarku? 


Gyeorhonhallaeyo? Maukah menikah denganku? 
jinsimeuro 
saranghael/yo) 


Aku mencintaimu 
dengan sepenuh hati 


haneulmankeum Aku mencintaimu jauh 
ddangmankeum ke bulan dan kembali 
saranghael(yo) 


saenggakhago itneun geot| Aku mencintaimu lebih 
isangeuro saranghaelyo) dari yang kamu tau 


sigani jinalsurok deo AO oenen anu 
gan J lebih dan lebih lagi 


saranghasiye) setiap harinya si 
SI Eonjekkajirado Sampai kapan pun aku vw 
neoreul ijji mothaeyo tak bisa melupakanmu 
Hangsang geudaereul Aku senantiasa 
saenggakhaeyo memikirkanmu 


Nan neobakke nugudo Tiada siapa pun yang ku 
wonhaji anhayo inginkan selain dirimu 


www.cakap.com 17 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Mengekspresikan Sesuatu 


Untuk mengekspresikan sesuatu, kosakata bahasa Korea yang bisa 
digunakan antara lain: 


Aniyo Tidak 


GE Mengagumkan! 
Co 
ema berang?“ 


000 Neo |o000000ya | 
pa?! 
Tidak apa-apa 
ore Tidak boleh atau Jangan! 
KA PAI Gomapseumnida/ Terima kasih! 
Gamsahamnida | 
oi Tidak apa-apa 


| 
| 


Mianhamnida 


Ore! Geojitmal hajimara Jangan bohong! 
Sudah tahu 
Tahu atau Mengerti 
Sudah tahu ('ormal 
Mollayo Tidak tahu atau Tidak 
Mullon imnida 
Amugeotdo mollayo Sama sekali tidak tahu 
Baegopheuda Perut aku lapar 


Masisseoyo! 
Saya tidak menyukainya 


? 


o& 
ud 


22 
Ei 


N 
» 
ud 
Ok 


Kk 


19 
1S (29 
Cl 
ko 


ju 

O 
Ik 
Ara 
AE 


uli | 
ful 


Ke) 

do | no 
$$ | ru 
Hi re 
uk |... 
A0 Ns 
Fo 


www.cakap.com 18 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Obrolan dan Aktivitas Sehari-Hari 


Untuk aktivitas dan percakapan bahasa Korea sehari-hari, kosakata 
yang biasa digunakan bisa dilihat di bawah ini. 


02 


LI So ! Wiheomhae! Bahaya! 
deuseyo pelan! 
—a ama 


www.cakap.com 19 


@ cakap 


Bagian 3.- Kosakata Bahasa Korea 


Ir-ha-da Bekerja 


Berolahraga 
Berbelanja 
Beristirahat 


Gong-bu-ha-da Belajar 


www.cakap.com 20 


@ cakap 


Bagian 3 - Kosakata Bahasa Korea 


Konglish (Korean - English) 


Konglish atau Korean — English merupakan kata serapan bahasa Inggris 
yang dilafalkan sesuai dengan pengucapan bahasa Korea. Berikut 
beberapa contoh Konglish yang sering digunakan. 


Cola 
Pizza 
Ice cream 


Cup 
en 


—a 
Te 
an Hula 

ke 


www.cakap.com 21 


@ cakap 


Bagian 4 


Struktur Kalimat 


Penjelasan Struktur Kalimat 


Struktur kalimat bahasa Korea pada dasarnya mirip seperti bahasa- 
bahasa lain. Namun jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, 
strukturnya memang ada beberapa perbedaan. 

Pola umum struktur kalimat bahasa Korea adalah Subjek - Objek.- 
Kata Kerja. Untuk kata benda, angka dan kata keterangan, 
penempatannya sebelum kata sifat dan/atau kata kerja. Jadi setelah 


belajar 101 Kosakata Bahasa Korea, Sobat Cakap bisa mulai beralih ke 
belajar struktur kalimat. 


Li 11 5012 
naneun pijaameogeoyo 
Subject — Object - Verb 

Saya Makan Pizza 


www.cakap.com 22 


@ cakap 


Bagian 4 - Struktur Kalimat 


Subjek-Objek-Predikat (S-O-P) 


Bisa dibilang tata bahasa Korea S-O-P atau subjek-objek-predikat 
adalah struktur dasar dalam bahasa Korea. Struktur kalimat ini sering 
digunakan dalam percakapan. 


Berikut ini contoh struktur kalimat S-O-P dalam bahasa Korea: 
MA HS Hau. 


(Jeo-neun ba-beul meok-seum-ni-da) 
Saya makan nasi. 


Subjek-Keterangan-Objek-Predikat (S-K-O-P) 


Dalam bahasa Korea, keterangan terkadang ditempatkan setelah 
subjek dan setelah objek. 


Berikut contohnya: 
MS AGoM GS HSLICE 


(Jeo-neun sik-tang-e-seo ba-beul meok-seum-ni-da) 
Saya makan nasi di kantin. 


Keterangan-Subjek-Objek-Predikat (K-S-O-P) 


Beberapa kalimat Korea ada yang menempatkan keterangan di bagian 
paling depan sehingga membentuk struktur kalimat K-S-O-P. 


Bol Ls SAS Ot. 


(bam-e naneun juse-reul masinda) 
Malam hari saya minum jus. 


www.cakap.com 23 


@ cakap 


Bagian 4 - Struktur Kalimat 


Objek-Keterangan-Predikat (O-K-P) 


Struktur O-K-P menempatkan keterangan setelah objek. 
Berikut contoh penggunaannya dalam kalimat: 
2x3 go act. 


(gimchi-reul man-i meok-ta) 
Makan banyak kimchi 


Subjek-Keterangan-Predikat (S-K-P) 


Pola kalimat ini memang lebih singkat dan simpel. Namun jika ingin 
diubah jadi kalimat.yang lebih panjang, Sobat Cakap tidak bisa 
sembarangan melakukannya. 


LS 220) 21Ef 


(naneun ohue ganda) 
Aku pergi di sore hari 


www.cakap.com 24 


@ cakap 


Penutup 


Penjelasan Struktur Kalimat 


Setelah mengetahui dasar-dasar dalam belajar bahasa Korea dan cara 
belajar bahasa Korea, Sobat Cakap pasti semakin ingin belajar bahasa 
Korea. Agar bisa menguasai bahasa Korea secara lebih maksimal, Sobat 
Cakap bisa belajar dengan mengikuti kelas bahasa Korea dengan 
mentor berpengalaman yang telah tersertifikasi. Dengan begitu, 
bahasa Korea Sobat Cakap pasti jadi lebih fasih. 


Belajar Bahasa Korea 
bersama Cakapjadi lebih 
mudah loh! cek disini yuk! 


www.cakap.com 25 


@ cakap 


Belajar Online Interaktif 


www.cakap.com 


Copyright 2022 


